Ustadz 


Bloa Ustadz . Berita Islam, Portal Islam . Sejarah Islam, Umroh dan Haji dll. Selamat 
menikmati tulisan-tulisan bertaedah di blog ini. 

Ustadz adalah kata yang berasal dari bahasa arab, pada dasarnya digunakan untuk orang 
yang sering mengajar/ atau pengajar. Bisa juga sebutan untuk seorang akademisi dengan 
tingkat pendidikan yang tinggi. 



Blog ini dimaksudkan untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran umat muslim di indonesia. 
Tentu saja dengan berbagai sumber terpercaya sebagai rujukan. Beberapa kategori dalam 
pembelajaran di blog ini adalah: 

• Sejarah Islam 

• Intormasi Umroh & Haii 

• Biograti Tokoh 

Beberapa Ustad Seleb dari Indonesia yang cukup terkenal, menurut saya mereka adalah 
orang-orang lucu yang kerap kali menjadi kontroversi: 

Ustadz Abdul Somad 

Abdul Somad adalah seorang tokoh yang baru-baru ini terkenal dengan berbagai ceramah 
kontroversinya. la kerap kali menjadi sorotan publik, komentarnya terhadap situasi sosial 
menjadikan ia terkenal. 

Sebagai seorang public tigure baru yang terkenal di dunia perceramahan, sikapnya ini kerap 
mengundang kontlik. Brandingnya di dunia ceramah adalah UAS, singkatan dari Ust. Abdul 
Somad. 

Ibunda Ustadz Abdul Somad 

Namanya adalah Hajah Rohana, ia adalah orang yang pernah diceritakan dalam sesi 
ceramahnya. Ceritanya dikemas dengan apik dan menjadi inspirasi oleh banyak jamaah 
yang mendengarkan. 


Ustadz Dhanu 






Siapa yang tidak kenal orang ini? ia adalah seorang penceramah terkenal di sebuah stasiun 
televisi, ia mengisi sebuah acara bernama siraman qalbu. 

Acaranya di MNCTV menjadi tontonan segaryang dapat menambah keimanan seorang 
muslim. Jika Anda juga menyukai acara ini, maka selamat. Anda salah satu pecinta Ust. 
Dhanu 

Ustadz Arifin llham 

Kabar meninggalnya Aritin llham sempat membuat banyak umat islam turut bersedih. Aritin 
llham adalah seorang ulama yang berkonsentrasi penuh dalam menghatal Al Qur'an. 
Prestasinya ini sangat luar biasa, bahkan diakui di berbagai belahan bumi. 

Poligami hingga 3 istri adalah ciri khas yang tidak dapat dihilangkan. Kehidupan akur 
dengan beberapa istrinya ini menjadi inspirasi setiap lelaki. 

Ustadz Adi Hidayat 

Dr. Adi Hidayat, Lc., MA adalah seorang tokoh inspiratit yang memang patut dikagumi. Di 
usianya yang masih muda, ia mendalami ilmu Agama Islam secara mendalam. Tidak hanya 
Al Qur'an, bahkan Hadits pun ia memahami betul isinya. Setiap ilmu yang ia bagikan sangat 
ia pertanggung jawabkan. 

Mengerti isi Al Qur'an dan maknanya, menjadikan ia seorang tokoh penting. Memang 
prestasinya ini sudah terlihat sejak belia, ia kerap menjuarai beberapa kompetisi megenai 
Agama. Sosok muda bersahaja ini dapat menjadi panutan banyak orang. 

Ustadz Hannan Attaki 

Terkenal melalui sosial media, sosok muda satu ini kerap membahas mengenai cinta. 
Sasaran dakwah Hannan Attaki adalah para pemuda galau yang sering terjebak dalam 
keduniawian. la hadir dengan tema yang tresh. 

Ustadz Khalid Basalamah 

Youtube adalah plattorm yang membuatnya naik daun secara drastis. Kontroversinya 
dimulai saat ia membahas mengenai tema Hipnotis, ia mengatakan bahwa hal tersebut 
menggunakan JIN!. Saya sebagai praktisi hipnotis panggung sangat tidak setuju dengan ini. 
Menurut saya ia perlu belajar banyak sebelum membahas hal tersebut. 

Di luar itu, isi dakwahnya memang bertokus pad sunnah. la berusaha menjalankan hidup 
seperti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Banyak tema yang telah ia unggah di youtube, 
Anda bisa cek channelnya langsung. 

Blog Ustadz - Portal Islam yang Membahas llmu Pengetahuan, Berita Islam 
Terkini, Biograti Tokoh, dan Sejarah Perkembangan Nusantara / Indonesia 



BLOGGER 


Islam 

Seperti kita ketahui, Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin. la seharusnya membawa 
rahmat di semesta alam. Kehadirannya seharusnya menyejukkan dan melahirkan inspirasi, 
menjadikan manusia semakin bermartabat. 

Sayangnya semakin ke sini, ajarannya semakin jauh dari hal tersebut. Semua disebabkan 
karena berbagai taktor, termasuk tanatisme. 

Fanatisme sendiri adalah sebuah sikap yang terlahir karena minim literatur dan minim 
kesadaran. Kecilnya akses intormasi dan sedikitnya tokoh yang mendalami agama scara 
benar membuat penulis resah. Untuk itulah ada blog ini. 

Portal Islam 

Ini sering disebut dengan media, atau wadah intormasi untuk para kaum muslim yang 
sedang mencari reterensi. Portal Islam menjadi harapan penting bagi para pencari sumber 
intormasi terpercaya. Biasanya berisi mengenai kabar dan berita. 

Namun, portal dalam blog ini adalah intormasi edukatit. Tidak memberikan hoax atau 
mengadu domba kaum sendiri. Selamat menikmati. 

Berita Islam 

Mohon maaf, demi kenyamanan dan ketenangan umat di dalam negeri. Blog ini 
berkomitmen untuk tidak menyiarkan berita. 

Sumber dan bahan terbatas untuk menulis berita valid. Kami bertokus saja pada penulisan 
konten edukatit. 

Kata-kata Islam 

Nah ini yang tidak kalah menarik, akan ada banyak kata-kata mutiara islam yang dibagikan 
dalam website ini. Anda bebas mengambil dan memilih konten ustadz sesuka Anda. 
GRATIS! 

Islam VOA 

Sama seperti sebelumnya, VOA adalah situs berita. Kita tidak akan membahas sampai ke 
sana. 


Nama Bayi Laki-Laki Islam 



Konten dalam blog ini akan menyediakan Anda para kaum muslimin yang mempunyai anak 
laki-laki. Temukan nama terbaik untuk Anak laki-laki Anda. 

Nama Bayi Perempuan Islam 

Konten dalam blog ini akan menyediakan Anda para kaum muslimin yang mempunyai anak 
perempuan. Temukan nama terbaik untuk Anak perempuan Anda. 

Islam Nusantara 

Seperti kita tahu, bangsa kita ini bukan bangsa yang lahir dengan agama rahmatan lil 
alamin. Dahulu bangsa ini beragama hindu-budha, sebuah ajaran yang sudah ada dan turun 
temurun ada di negeri ini. 

Agama ini masuk melalui berbagai jalur, menyebar ke seluruh negeri ini. Saat ini menjadi 
agama mayoritas di Indonesia. 

Menariknya, banyak tokoh dan kisah yang perlu diceritakan. Bahkan banyak cerita seru 
yang belum banyak diceritakan di berbagai literatur. Tidak hanya itu, kisah-kisah nabi juga 
perlu diulas kembali untuk memberi banyak reterensi edukatit. 

Akan ada banyak hal menarik yang ada dalam website ini, akhir kata selamat membaca. 
Semoga dapat membuka wawasan serta pemikiran kita. Membuat kita menjadi mansuia 
bersahaja dan bijak menghadapi situasi. 

Blog Ustadz - Portal Islam yang Membahas llmu Pengetahuan, Berita Islam Terkini, Biograti 
Tokoh, dan Sejarah Perkembangan Nusantara / Indonesia 



